S bi SELASA 6 AGUSTUS 2024 | 1 SHAFAR 1446 H | Serambi INDONESIA 
erambi Fm 


Ribuan Kader dan Relawan Hadiri 
Deklarasi 


MASSA yang terdiri dari kader NasDem, 
12 partai Nonparlemen dan 20 garda 
relawan memadati lokasi deklarasi Ismail 
A Manaf - Azhar Mahmud (Cek Har) atau 
disingkat IMAM sebagai Pasangan Bakal 
Calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota Lhokseumawe periode 2024-2029. 

Dimana deklarasi berlangsung di 
kawasan Terminal Pase Lhokseumawe, 
Senin (5/8). 

Para kader partai.politik dan relawan 
mulai berdatangan ke lokasi deklarasi 
sejak pukul 14.00 WIB. Sekitar pukul 
16.15 WIB acara deklarasi dimulai. 

Diawali seremonial pembukaan. dilan- 
jutkan laporan Ketua Panitia Deklarasi, 
Syahrul ST. 

Setelah itu, suasana sempat meriah 
dan membakar semangat massa yang 
hadir saat penyanyi lokal, Fahmi Fauzan, 
tampil. 

Dilanjutkan Ketua Tim Penjaringan 
Kepala Daerah DPD NasDem Aceh, M Raji 
Firdana, membacakan rekomendasi DPP 
NasDem dan pemakaian jaket NasDem 
kepada pasangan Bacalon. 

Lalu pembacaan dukungan dari 20 
Garda Relawan yang diwakili Muhammad 
Fadli. Diteruskan pembacaan dukungan 
dari 12 Partai Politik yang diwakili Ketua 
Gelora Lhokseumawe Dicky Saputra. 

Serta adanya sambutan dari M Raji 
Firdana dan Pasangan Bacalon Ismail- 
Cek Har. 

Acara deklarasi diakhiri dengan doa 
bersama yang dipimpiam Tgk Walidi 
Panggoi.(") 


PARTAI NasDem 


GERAKAN PERUBAHAN 


1 NAD A 


A i 


ar, aa g 


' -A = Bin i h 
EA 36 1:4 } lre 
a ae TEA KOT ES Ag 


(@ www.serambinews.com @ www.facebook.com/serambinews (O https://twitter.com/serambinews 5) https://www.instagram.com/serambinews serambinews 


